BAB 02 


TEKNIK PENGOPERASIAN 
CoreLDRAw 


Menu bar Standard Property bar Dockers Color palettes 








































ore 
Ele Edit View Layout Arrange Effectsl Bitmaps Text Table Tool Window Help LX 
ea Kau b- a Ba jar vi) | snapto - £ 
xlezasamm Jajan Ie 2 62:399mm : 2 
kasam 200 Pos.omm aa "2 
An aa ». Xx 
Ar 
(tam “ 
Rules Tim: 
Leave Original: 
Source Objectls) £ 
(Taraet Objectts) ra 
in 
8 
: Pena EF 
aa) Guidelines 
| 
CP 
2 
3g 
C1 
&, 
8, 
& u 
4 
Layout tab ' 
ea TALI 5 « « 2 
(-77.427, 20,524) D Guideline on SJ & Xin 
Document colofprofiles: RGB: sRGB Kai CMYK: U.S, Web Coated (SWOP) v2: Graykcale: Dot Gain 2042 d 0 NMR:0 6:08:25 (roooorr) 
Toolbox Status bar Page layout — Editing window 


Gambar 2.1 Tampilan Sistem CorelDraw 


CorelDRAW dalam pengoperasiannya mempunyai keterkaitan antara 
fasilitas yang satu dengan fasilitas yang lainnya, yang dapat disebut 
sebagai sistem. Sistem CorelDraw terdiri atas berbagai bentuk ke- 
lompok fasilitas, misalnya berupa toolbar, dockers, color palette, 
ataupun document window. Pengelompokan fasilitas yang meru- 
pakan sistem CorelDraw tersebut kalau dijelaskan secara singkat 
sebagai berikut. 


e Toolbar adalah berbagai kelompok alat utama untuk membuat 
gambar. Toolbar yang biasanya ditampilkan, yaitu menu bar, 
toolbox, transform, property, text, dan status bar. 


Untuk menampilkan toolbar tersebut, dapat Anda lakukan 
dengan cara menempatkan kursor dalam salah satu kelompok 
toolbar yang telah ada di layar monitor, kemudian klik kanan 
mouse. Maka tampil item toolbar yang menjadi pilihan untuk 
ditampilkan. 


e Dockers adalah berbagai macam kumpulan alat bantu modiffi- 
kasi/editing. 


Untuk menampilkan docker-docker tersebut, dapat Anda laku- 
kan melalui menu bar Window | Docker | item docker yang 
menjadi pilihan untuk ditampilkan. 


e Color Palettes adalah pilihan kelompok warna untuk pewarnaan. 


Untuk menampilkan color palettes tersebut, dapat Anda lakukan 
melalui menu bar Window | Color palettes | item color palettes 
yang menjadi pilihan untuk ditampilkan. 


Tentu Anda telah mengerti penjelasan secara singkat mengenai 
sistem CorelDraw tersebut. Selanjutnya dengan memperhatikan 
Gambar 2.1 Anda dapat mempelajari berbagai fasilitas secara detail 
pada subbab berikut ini. 


2.1 Document Window 


Document window merupakan fasilitas yang di dalamnya terdapat 
Drawing area (Page layout dan Editing window) yang juga dilengkapi 
dengan berbagai macam perkakas, seperti Rulers, Grid, Grid Origin, 
dan Guides line. 


Untuk menyeting berbagai fasilitas yang ada di dalam document 
window tersebut, gunakanlah kotak dialog Options seperti yang 
terlihat pada Gambar 2.2, yang dapat Anda tampilkan melalui menu 
Layout | Page Setup.... 


&- Workspace 
5 Document 
General Size and orientation 


Page Size : 

Layout aa La hd 
Label width: 297.0 
Background 


#- Guidelines Height: 210.0 a G 
Grid & 
Rulers Apply size to current page only 


Styles “| Show page border 


Save 
Export HTML Add Page Frame 


# Global 


Page Size 


milimeters 




















Resolution 

Rendering Resolution: | 300 v| dpi 
Bleed 

Bleed: 0.0 Es 











Show bleed area 











OK Cancel Help 
Gambar 2.2 Kotak Dialog Options 


e Page layout merupakan papan area untuk menyusun gambar. 
Apabila dilakukan zooming (pembesaran atau pengecilan tam- 
pilan), maka dapat dilihat bahwa area di luar page layout 
tersebut ternyata lebih luas. Area tersebut biasa disebut Editing 
Window, karena memang sengaja disiapkan untuk mengedit 
objek gambar sebelum disusun di dalam page layout. Apabila 
Anda membuat beberapa page layout, maka masing-masing 
page layout dapat Anda isi dengan gambar yang ada di dalam 
editing window. Walaupun begitu, tidak ada larangan bagi peng- 
gunanya apabila langsung melakukan editing di dalam page 
layout, karena semua itu tergantung berbagai faktor pembuatan 
gambar. Untuk menyeting page layout tersebut dapat Anda 
lakukan melalui folder Size yang ada di dalam kotak dialog 
Options. Tapi, kalau sekadar menentukan ukuran dan orientasi- 
nya, Anda dapat melakukannya melalui toolbar Property seperti 
yang terlihat pada Gambar 2.3 berikut ini. 


MI CorelDRAW X5 - (Untitled-1) 
IS File Edit View Layout  Arrange Effects Bitmaps Text Table Tools | 


TEH 3 &- 3 bl ma | | d001p 







































Dil297.0mm xx na 
21 “IiOlzro.omng “& Dag) Units: 1g 
as sa ! sa aa 1 4 
t, : 4 
| MIan P 
ane Ukuran page layout Orientasi 4 
2. : Pa en AM 205 Bh 20 mna. it mM f 


Gambar 2.3 Ukuran dan Orientasi 


Rulers merupakan mistar yang difungsikan sebagai parameter 
yang sangat umum dan lazim untuk keperluan desain grafis. 
Satuan yang digunakan parameter tersebut dapat Anda setting 
melalui combo Units yang ada di dalam kotak dialog Options. 


Rulers tersebut dapat Anda tampilkan atau tidak, melalui menu 
bar View | Rulers. 


Grid adalah kisi-kisi yang berfungsi sebagai garis-garis koordinat, 
seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. 


Gambar 2.4 Tampilan Grid 


Grid tersebut tidak turut tercetak pada operasi pencetakan. 
Besar-kecilnya kisi-kisi tersebut dapat Anda setting melalui folder 
Grid yang ada di dalam kotak dialog Options. Grid tersebut dapat 
Anda tampilkan atau tidak, melalui menu bar View | Grid. 


Grid Origin (original grid) tempatnya berada di sudut kiri atas 
ruler, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. 





Gambar 2.5 Origin Grid 


Original grid merupakan fasilitas untuk menentukan titik koor- 
dinat 0,0 yang baru. Caranya, drag dengan kursor ke dalam page 
layout, maka titik koordinat 0,0 akan berada di tempat saat Anda 
melepaskan drag. 





— Guides line 


N-Gaa line 











Gambar 2.6 Tampilan Guides Line 


Guides line merupakan garis lurus sebagai alat bantu untuk 
menentukan suatu posisi pada koordinat tertentu dengan mudah. 
Ada 2 macam Guides line, yaitu vertikal dan horizontal. Untuk 
membuatnya, tempatkan kursor pada Rulers, kemudian drag 
(tekan dan seret) ke arah dalam drawing area. Anda dapat 
membuat beberapa guides line. Untuk memindahkan Guides line 


tersebut, dapat Anda lakukan dengan cara klik (Pick tool) 
pada Toolbox, kemudian drag guides line tersebut ke posisi yang 
Anda inginkan. Untuk menghilangkan, drag ke luar document 
window. Guides line tersebut dapat Anda tampilkan atau tidak, 
melalui menu bar View | Guidelines. 


2.2 Toolbox 


Toolbox merupakan sekumpulan tool terpenting CorelDraw untuk 
membuat atau memodifikasi gambar. Setiap Anda mengklik salah 
satu tool yang berbeda jenis, maka toolbar property langsung ber- 
ganti tampilan. Kemudian ketika Anda klik di dalam drawing area 
(page layout atau editing window) maka toolbar transform juga 
langsung menampilkan data sebagai kontrol proses pembuatan 
gambar. Masing-masing tool mempunyai flyout (simbol segitiga) 
untuk menampilkan tool lainnya, yang karakter dan fungsinya diang- 
gap sejenis. Kalau tools tersebut diurai dalam bentuk rangkaian, 
maka terlihat seperti pada Gambar 2.7 berikut ini. 





(vw Shape 


(7. Smudge Brush 








Dppod0OFrOrre) 


3 


SPPAFI 


»f Roughen Brush 
&J Transform 








Crop 

Knife 

Eraser 

Virtual Segment Delete 


KEN Ka 








Y. Ereehand 

Pe 2-Point Line 

“8 Bezier 

NN Artistic Media 
G ten 

As B-Spline 

& Polyline 

s5 3Point Curve 














G2 
33 





Op Smart Fil 


AA Smart Drawing 








Ho 


Ll 


Point Rectangle 








k Text 
























































Paralel Dimension 
L Table | 'T' Horizontal or Vertical Dimension 
hey Angular Dimension 
IT Segment Dimension S Straight-Line Connector 
“ Right-Angle Connector 
KA Point Calout "Y Right-Angle Round Connector 
Tel Edit Anchor & Basic Shapes 
8 Arrow Shapes 
&9 Flowchart Shapes 
rd Color Eyedropper & 
8 Banner Shapes 
Pj Attributes Eyedropper 5) 
C9  Gallout Shapes 
» Interactive Fil — asian 
Ih Outline Color... 
X None 
Uniform Fill... X Hairline Ry Blend 
Fountain Fill... 2 
1/2 pt Contour 
Pattern Fill... — 1p CI Distort 
Texture Fill... — 2pt G1 Drop Shadow 
PostScript Fill... 
:a — 8p $zh- Envelope 
e 
MB 16pt (Y Ektrude 
Solor m) 2pt YP Transparency 
35 Color 








Gambar 2.7 Uraian Toolbox 








Kalau diklasifikasikan berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut. 


1. Tool untuk memilih dan transformasi. 


t 
kg 
N 


2. Tool untuk memodifikasi objek garis. 


tv 


Ia $ 


w Shape F10 
af. Smudge Brush 
u  Roughen Brush 


8S) Transform 


4 


3. Tool untuk membuang bagian gambar. 


Crop 
al Ph Knife 
1 Eraser x 


1 4 Virtual Segment Delete 


4. Tool untuk zooming (memperbesar/memperkecil) tampilan. 


ad) Hand H 


Gl Zoom Z 


5. Tool untuk membuat berbagai macam garis. 


Freehand FS 


Lo. 2-Point Line 

“3 Bezier 

Ng Artistic Media I 
9 Pen 

Ap  B-Spline 

AA  Polyline 

gg  3-Point Curve 


10 


6. Tool untuk membuat garis dan isian yang lembut. 


4 IN Smart Drawing Shift--S 


7. Tool untuk membuat bentuk kotak. 


ia) k)  Rectangle F6 


a Tea 3 Point Rectangle 


8. Tool untuk membuat bentuk lingkaran. 


Pa 
G Ellipse F7 


seh 3 Point Ellipse 


9. Tool untuk membuat berbagai macam bentuk gambar, misalnya 
poligon, bintang, atau spiral. 


(DO Polygon Y 
Star 
Z£ Complex Star 


& 


| Graph Paper D 
,|@ Spiral A 


10. Tool untuk membentuk berbagai macam gambar bentuk jadi, 
misalnya panah, diagram alir, baner, atau awan. 


(18) K5 Basic Shapes 


Arrow Shapes 
29 Flowchart Shapes 
1 E-8 Banner Shapes 
LJ  Callout Shapes 


11 


11. Tool untuk membuat teks. 
LAI 


12. Tool untuk membuat tabel. 


13. Tool untuk membuat Dimensi. 


«” Parallel Dimension 
ti 
I 


Horizontal or Vertical Dimension 


(SY angular Dimension 
TI Segment Dimension 


WK“ 3-Point Callout 


14. Tool untuk membuat Connector. 


8, Straight-Line Connector 
"3 Right-Angle Connector 
"3 Right-Angle Round Connector 
La 


Edit Anchor 


15. Tool untuk memodifikasi bentuk gambar. 


4 Contour 
AK Distort 
, Kd Drop Shadow 
$sb  Envelope 
jg IW  Extrude 
Y  Transparency 


16. Tool untuk pewarnaan. 


n Color Eyedropper 


AM Attributes Eyedropper 


“4 


12 


17. Tool untuk menyeting tebal dan warna garis. 


Outline Pen... F12 
Outline Color... Shift#-F12 


None 
Hairline 


1/2 pt 


|lvaX He 


— 1pt 
—| 2 pt 
— Spt 

MN 1Gpt 
BE 24pt 


3 Color 


18. Tool untuk pengisian pola tertentu pada bidang gambar. 


BI Uniform Fill... Shift#-F11 


Fountain Fill... Fii 
Pattern Fill... 


Texture Fill... 
PostScript Fill... 
Xx 


None 


Color 
19. Tool untuk pengisian warna secara interaktif. 
3 


EP Mesh FI Mm 


Interactive Fill” G 


2.3 Dockers 


Ada berbagai fasilitas yang dimasukkan ke dalam kategori docker. 
Namun, sebenarnya tujuan jendela docker dibuat adalah untuk 
menampilkan fasilitas yang dianggap sering digunakan, agar efisien 
dan efektif penggunaannya. Fasilitas yang sering ditampilkan terse- 
but antara lain Transformation (fasilitas transformasi), Shaping 
(fasilitas boolean antarobjek gambar), Fillet/scallop/chamfer (pemo- 
difikasi sudut), dan beberapa fasilitas efek. 


13 


Transformation 
Docker traformation tersebut adalah seperti yang terlihat pada 
Gambar 2.8. 


Transformation Id LK 


kita 
Size 
Scale and Mirror 


Rotate 
Position 





Gambar 2.8 Docker Transformation 


o Position. Tool ini untuk memindahkan objek gambar ke posisi 
tertentu dengan atau tanpa menduplikasi. 


o Rotate. Tool ini untuk memutarkan objek gambar ke posisi 
tertentu dengan atau tanpa menduplikasi. 


o Scale and Mirror. Tool ini untuk menskala dan mencerminkan 
objek gambar dengan atau tanpa menduplikasi. 


o Size. Tool ini untuk mengubah ukuran objek gambar dengan 
atau tanpa menduplikasi. 


o  Skew. Tool ini untuk memencengkan objek gambar dengan atau 
tanpa menduplikasi. 


Shaping 
Docker shaping tersebut seperti yang terlihat pada Gambar 2.8, yang 
di dalamnya terdapat kotak combo. 

Shaping ra X 


Simplify “ 





Pa en # 


Gambar 2.9 Docker Shaping 


14 


Melalui kotak combo tersebut Anda dapat melakukan 6 macam 
shaping seperti pada contoh berikut ini. 


Misal objek gambar yang akan dilakukan shaping seperti pada 
gambar yang di sebelah kiri. Apabila dipilih objek warna muda 
(lingkaran) sebagai objek penentu, maka hasilnya terlihat seperti 
gambar yang di sebelah kanan. 


Oo 


Weld. Tool ini untuk menggabungkan objek gambar ke dalam 
bagian yang ditentukan. 


/ 


a” - @& 


Trim. Tool ini untuk membuang objek gambar bertindihan, 
kecuali bagian yang ditentukan. 


Pp " £ PP oo NN 


N — ( 


N 





Intersect. Tool ini untuk menyisakan bagian objek gambar ber- 
tindihan yang ditentukan. 


TN 





Simplify. Tool ini untuk membuang bagian objek gambar yang 
tertindih. 


15 


P 


ct 





o Front minus back. Tool ini untuk mengurangi bagian yang 
menindih dengan yang ditindih. 


o Back minus front. Tool ini untuk mengurangi bagian yang 
ditindih dengan yang menindih. 


- -@? 


2.4 Menu Bar 


Hal yang menjadikan CorelDraw dipandang mempunyai fasilitas 
yang sangat baik adalah karena pada menu bar yang disajikan selain 
terdapat tabulasi Effect yang merupakan fasilitas untuk melakukan 
efek terhadap objek garis vertek, juga mempunyai tabulasi Bitmap. 
Dalam tabulasi Bitmap tersebut, selain terdapat fasilitas untuk 
mengonversi objek gambar dari format garis vertek menjadi format 
bitmap, juga terdapat fasilitas untuk melakukan efek-efek terhadap 
bitmap tersebut. 


16 


2.5 Color Palettes 


CorelDraw dapat menyajikan 1 hingga 3 baris color palettes. Untuk 
menampilkannya dapat Anda lakukan dengan mengklik tombol 
Options yang berada di atas Color Palettes seperti yang terlihat pada 
Gambar 2.10, kemudian pilihlah Rows, selanjutnya pilihlah berapa 
baris Color Palettes yang ingin Anda tampilkan. 





Option 
1 

Set Outline Color Xx 

Set Fill Color 


Palette » 


w Set As Default 
Show Color Names 
Scroll to Start 
Scroll to End 


#1 Row 
2 hous Customize 


Gambar 2.10 Tool Color Palettes 


Apabila salah satu kotak pilihan warna pada Color Palettes tersebut 
Anda tekan terus, maka tampil kotak pilihan warna sejenis yang 
lainnya, seperti yang terlihat pada Gambar 2.10 berikut ini. 





Gambar 2.11 Pilihan Warna Sejenis 


17 


Dengan adanya Color Palettes ini, Anda dapat memberikan warna 
secara cepat pada objek gambar yang Anda pilih. Pada status bar 
juga dilengkapi tool untuk mengedit warna garis pinggir dan warna 
isian, seperti yang terlihat pada Gambar 2.12. 








Outline Color 
Fill Color 


Gambar 2.12 Tool Color Editing 


Apabila Anda ingin mengubah warna garis atau isi objek gambar 
yang Anda pilih, Anda tinggal klik ganda tool tersebut, sehingga 


tampil kotak dialog Uniform Fill atau Outline Pen seperti yang terlihat 
pada Gambar 2.13. 


Outline Pen 


Color: Arrows 


Id Models | O Mixers | FEE Palettes | width: 


Model: (aravk 


Uniform Fill 























l u 
6 Style: Share attributes 
- 2 Stretch: 3 Nib shape: 
Ia 100 Sop 
#FEPEFE . 
Mer Limit: (so MS anoe: a 
Corners Line caps pa z P 
| OM 0m 
Os O ke) 
' - na | Ma Behind Fill 


Scale with image 


add Topalette Jtv) | Ootions - ok Cancel Help ok Cancel Help 























Gambar 2.13 Kotak dialog Uniform Fill dan Outline Pen 


18 


